Pelajaran 7 


Beriman kepada 
Malaikat Allah 





Cermati dan bacalah ayat berikut! 



Artinya: 

"... Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- 
kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya... ” ( Q.Sal-Baqarah/2:285) 


Assalamu 'alaikum 

Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang 
yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat- 
Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. 

Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan olehmu 
rukun iman! Iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang ke 
berapa? 

Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat 
dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? 
Ayo, kita simak penjelasan berikut ini. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
















Makna Beriman kepada Malaikat Allah 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? 

Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah: 

1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. 

2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh 
disembah. 

3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu 
patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya 
(nur); tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas 
tertentu. 



72 Kelas IV SD/MI 





















•i i. 


Kegiatan 


jjil 



Insya Allah, aku bisa! 

Ayo, jelaskan makna beriman kepada malaikat Allah! 



Mengenal Malaikat Allah dan Tugas-tugasnya 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, coba 
sebutkan! 

Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang hams diketahui oleh 
setiap muslim. 

1. Jibril, adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. 

2. Mikail, adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. 

3. Raqib, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik 
manusia. 

4. Atid, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan bumk 
manusia. 

5. Ridwan, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. 

6. Malik, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. 

7. Izrail, adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 









8. Munkar dan Nakir, adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam 
kubur. 


9. Israfil, adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. 


Kegiatan 


i i -i : 



Insya Allah, aku bisa! 

Ayo, jelaskan mengapa semua amalan kita tercatat? 



Menerima Keberadaan Malaikat Allah 


Amati dan ceritakan ilustrasi gambar berikut 



Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku 


Malaikat Raqib dan ’Atid yang 
selalu mengawasi dan mencatat amal 
perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang 
selalu berbuat kebaikan. 

V_ J 


74 Kelas IV SD/MI 























Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu 
keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu al-Qur'an 
dan hadis nabi. 

Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat 
Allah: 

1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena 
ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya; 

2. Banyak mengingat kematian; 

3. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoa'kan para malaikat Allah; 
misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam 
keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam salat berjamaah. 


Kegiatan 


m 


/ J -G : 



Insya Allah, aku bisa! 

Ayo, jelaskan bagaimana cara menerima keberadaan malaikat? 



Perilaku yang Mencerminkan Keimanan 
kepada Malaikat Allah 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 





















Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa 
perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut 
ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. 


1. Suka bersedekah (peduli untuk 
menolong sesama). Nabi 
Muhammad bersabda, “Tidak ada 
satu hari pun, pada saat para hamba 
bangun di waktu pagi, kecuali ada 
dua malaikat yang turun. Salah 
satunya berkata, Ya Allah, berilah 
ganti kepada orang yang berinfak. 
Yang lain mengatakan, Ya Allah, 
berilah kebangkrutan kepada orang 
yang kikir.” (HR. Imam Bukhari 
dan Muslim) 



2. Gemar menjalankan perintah-perintah 
Allah dan meninggalkan larangan- 
larangan-Nya. Misalnya, berbakti 
kepada orang tua, menghormati guru, 
dan menghargai kepada sesama. Selain 
itu mengunjungi orang yang sakit dan 
mendoakannya, mengunjungi saudara 
atau tetangga, dan sebagainya. Semua 
amal perbuatan kita akan dicatat oleh 
Malaikat Raqib danAtid. Sebagaimana 
Allah berfirman, 




aj Jjs Ija -hibu 


“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di 
dekatnya malaikatpengawas yang selalu hadir”. ( Q.S Qaf/50: 18) 


76 Kelas IV SD/MI 













Insya Allah, aku bisa! 


Ayo, ceritakan pengalamanmu bersedekah kepada saudaramu yang 
kurang beruntung! 



1. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa 
dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat, karena 
Allah yang telah memberitahukannya. 

2. Ada sepuluh malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu: Jibril, 
Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Izrail, Mungkar, Nakir dan 
Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing 
dari Allah. 

3. Kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan: 

a. keyakinan bahwa malaikat itu ada ; 

b. setiap saat talcut dan ingat kepada Allah 

c. banyak mengingat kematian; dan 

d. gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. 

4. Perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan 
kepada malaikat-malaikat Allah, adalah: 

a. gemar bersedekah untuk menolong sesama ; 

b. gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang 
beriman; dan 

c. gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya, serta 
meninggalkan larangan-larangan-Nya. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 














M Ayo Berlatih 

taUl 


A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Bagaimana kamu dapat meyakini adanya malaikat yang gaib? 

2. Sebutkanlah sepuluh malaikat beserta tugas-tugasnya! 

3. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat 
dengan kematian? 

4. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar 
bersedekah? 


B. Isilah kolom setuju (S), tidak setuju (TS) dan tidak tahu (TT) 
dengan tanda (^) berikut alasannya! 


No 

Pemyataan 

Jawaban 

Alasan 

S 

TS 

TT 

1 

Aku yakin bahwa malaikat itu ada meskipun 
tidak terlihat oleh manusia. 





2 

Beriman kepada malaikat mendorong aku 
berbuat baik. 





3 

Menolong teman yang mendapat musibah 
adalah perilaku yang mencerminkan keimanan 
kepada malaikat. 






S = Setuju TS = Tidak Setuju TT = Tidak Tahu 


C. Ayo Praktikkan 

Ayo, tunjukkan hafalanmu di depan kelas tentang nama-nama malaikat dan 
tugas-tugasnya! 



78 Kelas IV SD/MI 





















